KH IMAM JALZULI, M.A. 4 


— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KH IMAM JAZULI, M.A. 


AR-RUZZMEDIA 


Pan duan 
“perlengkap 


Buku dal Ka 


LT aji “- 


Umrah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR HAJI DAN UMRAH: 
Panduan Superlengkap Manasik Haji & Umrah Berdasarkan 
6 Mazhab 


KH. Imam Jazuli, MA. 


Editor: Rose KR & Aziz Safa 
Proofreader: Nur Hidayah 
Desain Cover: Anto 
Desain Isi: Joko 


Penerbit: 
AR-RUZZ MEDIA 
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo, 
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 
Telp./Fax.: (0274) 488132 


E-mail: arruzzwacana@yahoo.com 


ISBN: 978-602-7874-71-8 
Cetakan I, 2014 


Didistribusikan oleh: 
AR-RUZZ MEDIA 
Telp./Fax.: (0274) 4332044 


E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id 


Perwakilan: 
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218 
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Jazuli, Imam 
Buku Pintar Haji dan Umrah: Panduan Superlengkap Manasik 
Haji & Umrah Berdasarkan 6 Mazhab/Imam Jazuli-Yogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2014 
264 hlm, 130 X 20 cm 
ISBN: 978-602-7874-71-8 
1. Islam 
I. Judul TI. Imam Jazuli 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR PENERBIT , 


m2 Agama Islam dibangun di atas lima rukun: 
TAG persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain 

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada 
bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke 
Baitullah. Sebagai rukun kelima, ibadah haji adalah 
ibadah penyempurna bagi kehidupan spiritual umat yang 
menghambakan diri kepada Allah Swt. Itulah sebabnya 
dalam ritual ibadah haji terdapat beragam aturan figih 
dan memiliki kandungan makna yang luar biasa, baik 
tersirat maupun tersurat. 

Ibadah haji memiliki makna yang holistis, baik 
dalam hubungan manusia dengan Sang Pencipta maupun 
manusia dengan sesamanya. Dalam ibadah haji, seluruh 
Muslim dari segala penjuru dunia datang ke Baitullah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


membawa rasa cinta yang sama, yaitu cinta kepada Allah 
Swt. dan Rasul-Nya. Sekalipun aliran teologi dan mazhab 
figih berbeda-beda, ada satu titik yang mempertemukan 
semuanya, yakni kepatuhan kepada Allah Swt. dan 
kecintaan kepada Rasulullah Saw. 

Memanglah benar bahwa ketika beribadah haji, 
terpapar persamaan umat manusia. Mereka berkumpul 
di tempat yang sama dengan rupa penampilan yang 
sama dan sama-sama tunduk, merendah, serta takut 
kepada Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara satu ras 
dan bangsa dengan ras dan bangsa lain, antara yang kaya 
dengan yang miskin, dan tidak ada keistimewaan antara 
satu orang atas yang lain. Ini salah satu dari risalah Islam 
yang tidak mengenal perbedaan. Persaudaraan dalam 
Islam meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. 
Tidak diperbolehkan faktor harta, status sosial, nasab, 
kedudukan, jabatan, atau apa pun menjadi pembeda yang 
menyebabkan segolongan orang lebih tinggi dari yang 
lain. Dalam Islam, faktor yang menjadi pembeda hanya 
ukuran iman dan takwa kepada Allah Swt. 


Yogyakarta, Oktober 2013 
Redaksi 


UG 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT mo... 5 
OSETAR IS Sets hasan 7 
BABI TAPAK TILAS SEJARAH MAKKAH 
DAN MADINAH............ooooo. 11 
Ds Makkah 12 
B. Tempat- Tempat Bersejarah 
di Kota Makkah. emo. 27 
CE Manah menata 33 
BABII — IBADAH HAJI DAN UMRAH............ 53 
A. Pengertian Haji dan Umrah.......... 53 
B. Dasar Hukum Haji dan Umrah.... 54 
C. Sekali Seumur Hidup soon 55 
ID: Waleni Pelaksangan s0.oKwoooooo 56 
E. Syarat Haji dan Umrah................. 56 
E Rukun Haji dan Umrah................ 60 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB III 


BAB IV 


BAB V 


G. Wajib Haji dan Umrah ................. 
FI: Seputar Dn. 


PERSIAPAN DI RUMAH .................... 
A. Persiapan Fisik ss... 
B. Gejala Penyakit dan 

Pedan GANAN NYA Lebah 
C. Persiapan Perlengkapan Penting... 


PERSIAPAN DI ASRAMA 

DAN DI PESAWAT ..............ooo. 
AK... Persiapan di Astana sela 
B.. Versiapan'di Pesat 


PANDUAN PELAKSANAAN 


. Meninggalkan Tanah Air............... 
Menjadi Tarnu Allah.coo.Ko.o.. 
.... Persiapan di Migat sontak 
. Menentukan Jenis Ihram .............. 
Memperbanyak Bacaan Talbiyah .. 
Memasuki Makkah ...........c..... 


Bercukur (Tahallul)............ 
Melakukan Ihram Haji ................ 
. Gelombang Manusia Menuju 


AE PE tTOnhungr 


Wukuf di Arafah ............oooo 
. Bergerak Menuju Muzdalifah........ 
«' Dilanjutkan Ke Mita Kexco mam 


Za 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB VI 


BAB VII 


BAB VIII 


O. Amalan Haji pada 10 Dzulhijjah... 119 
P Pengertian dan Konsekuensi 

Hukum Tahallul Awal dan 

Tahallul Akibkeeeingajaanh 123 
O. Kembali ke Mina .......oco.Womomo 123 
R. Pengertian Nafar Awal................... 124 
S:. Pengertian Natar Isani seroo.ocom. 125 
T. Pelaksanaan Ihawaf Wada' ........... 125 
U. Doa-Doa Menjelang Kepulangan.. 125 


KESALAHAN-KESALAHAN DALAM 


HAJI DAN UMRAH ono 129 
A. Kesalahan dalam Akidah............... 129 
B. Kesalahan dalam Ihram................. 131 
C. Kesalahan dalam Thawaf............... 136 
D. Kesalahan dalam Si&i...coocooooocoo—o 142 
E. Kesalahan di Mina, Arafah, 

dan Muzdalifah woo» cor. 145 
FE Kesalahan dalam Melempar 

Mainin 151 
G. Kesalahan dalam Thawaf Wada 

dan Ziarah ke Masjid Nabawi ........ 154 
H. Kesalahan Pemberian Gelar........... 156 


PERBANDINGAN ENAM MAZHAB 
DALAM FIOIH HAJI DAN UMRAH.. 159 


LAMPIRAN-LAMPIRAN PENTING... 171 

A. Panduan Shalat dalam Perjalanan 
An ena 171 

B. Tata Cara Shalat Jenazah............... 173 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


INDEKS 


C. Doa dan Zikir Selama Haji 
dan Umtah .....ooooooooooooo 


E Tanda-Tanda Haji Mabrur............ 
G. Bantuan Petunjuk Jika Tersesat ..... 
P, Wat Kali mann 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB I 


TAPAK TILAS SEJARAH 
ta MAKKAH DAN MADINAH 


KOTA Makkah dan Madinah adalah dua 


kota suci bagi umat Muslim di seluruh dunia. 


dibanding kota-kota lain di muka bumi. Di samping 


Kedua kota itu memiliki nilai keutamaan lebih 


menjadi tempat kelahiran dan syiar Islam yang dilakukan 
oleh Muhammad Saw., Kota Makkah dan Madinah 
menyimpan misteri historis yang sangat menakjubkan. 
Pelaksanaan seluruh manasik haji pun dikerjakan 
di dua kota tersebut. Bagi jamaah haji yang non-Arabi 
dan tinggal jauh dari kedua kota itu, alangkah baiknya 
mengenal keutamaan dan nilai-nilai historis yang 
tersimpan dalam khazanah masa silam kedua kota suci 
itu. Tempat-tempat bersejarah dan keutamaan-keutamaan 
yang Allah Swt. sematkan di tempat-tempat tersebut 
merupakan suatu pengetahuan yang penting dipahami. 


CD 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


A. Makkah 


Kota Makkah adalah kota paling suci yang berada di 
muka bumi ini. Bagi umat Muslim, kota ini juga dianggap 
sebagai kota yang paling suci dan paling dicintai oleh 
Allah Swt. Kesucian Kota Makkah tidak berangkat 
dari konsensus manusia, tetapi mendapatkan legitimasi 
langsung secara Ilahiah melalui sabda Rasulullah: 


Jl su AA al Aa Sl s5 SL 


- 
PP £ 


3 


“Wahai Makkah, demi Allah, sungguh engkau 
adalah bumi Allah yang paling mulia. Juga negeri 
yang paling Allah cintai. Andai saja aku tidak diusir 
darimu, niscaya aku tidak akan keluar.” (HR Al- 
Nasa'i) 


Konsekuensi dari kesucian dan kemuliaan kota ini, 
orang-orang yang najis dan tidak mulia (orang kafir—red) 
dilarang menginjakkan kakinya di tanah Makkah ini. 
Karena itulah, tanah Makkah juga disebut sebagai “Tanah 
Haram”. Larangan tersebut datang langsung dari Allah 
Swt.: 


na ul 25 pal CL La Sa Man 


de pe Op Kia pole dn AAN aa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang- 
orang yang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena 
itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram 
setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi 
miskin (karena orang kafir tidak datang), maka 
Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu 
dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijak. (OS Al- 
Taubah (9|: 28) 


Maksud Masjidil Haram pada ayat tersebut adalah 
Tanah Haram Makkah, sebagaimana yang disampaikan 
para mufasir. Syeikh Muhammad Alawi Al-Maliki 
mengatakan, pengharaman terhadap Tanah Makkah 
bagi orang kafir sesuai dengan tujuan untuk menjaga 
kemuliaan Tanah Haram dan Kabah. Tentu tempat- 
tempat yang sedemikian mulia dan suci perlu batas-batas 


tegas untuk memelihara kesucian dan kemuliaannya.' 


1. Batas Kota Makkah 


Kota Makkah yang terlarang bagi orang kafir 
memiliki batasan-batasan wilayah tertentu, yaitu, 


1. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, F/ Rihab al-Bait 


al-Haram, cet. ke-3 (Jeddah: Dar al-Oiblat, 1985), hlm. 199. 
D 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


a. Dari arah Jeddah sampai al-Hudaibiyah # 10 mil dan 


Masjidil Haram: 

b. Dari arah Madinah sampai Tan'im # 4 mil dari 
Masjidil Haram: 

c. Dari arah Thaif sampai Arafah & 11 mil dari Masjidil 
Haram: 


d. Dari arah Jaranah sampai kampung Syi'ib Abdullah 
Ibnu Khalid # 9 mil dari Masjidil Haram, 

e. Dari arah Irak sampai daerah Adhah # 7 mil dari 
Masjidil Haram: 

f£. Dari arah Yaman sampai daerah Adhah # 6 mil dari 
Masjidil Haram.? 


Oia 
(— and change) 


Mecca DD Saudi Arabia 


bd ag Cireling the Kaaba) 


aa: Karan 


“G 
The Jamraat L,, 


(stoning the Taat ae @ 
pilar) @Muzdalitah "La “Nana 


Arafat 
0 miles 4 NG 
0 


Sumber: www. islamnatural.com 


2. Abbas Kararah, al-Din wa Tirikh al-Haramain al-Syarifain (Makkah: 
Maktabah Markaz al-Haramaian al-Tijari, 1984), hlm. 104. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Batasan-batasan di atas—yang menurut suatu 
riwayat ditentukan oleh Malaikat Jibril a.s. atas perintah 
Allah Swt.-—mengesankan bahwa Tanah Haram Makkah 
tidak berbentuk persegi empat juga tidak bundar 
melingkar. Pada zaman sekarang, batas-batas tersebut 
sudah dibakukan oleh Negara Arab Saudi sehingga 


semakin tegas karena mendapat legitimasi dari negara. 


2. Keutamaan Kota Makkah 


Keutamaan Kota Makkah sangat banyak sekali. 
Berikut ini ringkasan yang mencukupi untuk menyebut 
keutamaan kota yang satu ini. 

a. Sebagai Tanah Haram. Artinya, Kota Makkah 

terlarang bagi orang-orang “najis” dan kafir. Orang 
yang non-Muslim dilarang menginjakkan kakinya di 
batas-batas Tanah Suci Makkah. 
Demikian pula orang yang akan mengerjakan ibadah 
haji maupun umrah, diwajibkan memulai ihram dari 
batas Tanah Haram ini. Apabila memasuki Tanah 
Haram tanpa ihram, haji dan umrahnya tidak sah. 
Bagi orang yang berpenduduk asli di dalam batas- 
batas Tanah Haram ini, harus keluar dari batas-batas 
tersebut, kemudian dia melakukan ihram di sana, baru 
kemudian boleh masuk ke Tanah Haram kembali. 

b. Sebagai Tempat Sejuta Pahala. Artinya, mengerjakan 
shalat di dalam Masjidil Haram mendatangkan pahala 
yang berlipat ganda, yang tidak bisa diperoleh di 
tempat-tempat lain di seluruh muka bumi ini. Dalam 


sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


o — o PPNI PP (TPA 3 & Papa 
SI Tila Uya Joad! (LL Anal 3 3g». 


3. 0 Pm 

olga l9 30 
Dan shalat di Masjidil Haram lebih baik dari 
seratus ribu kali mengerjakan shalat di masjid yang 


lain.” (HR Ibnu Majah) 


Bukan hanya shalat yang lebih utama apabila 
dilakukan di Tanah Haram Makkah. Seluruh ibadah 
dan kebaikan yang dilakukan di Makkah akan 
mendatangkan pahala yang berlibat ganda yang 
tidak bisa diperoleh apabila dikerjakan di tempat- 
tempat lain. Inilah keutamaan Kota Makkah al- 
Mukarramah.? 

c. Sebagai Kiblat Shalat. Shalat adalah ibadah paling 
mulia dan paling penting dalam Islam. Ketika 
mengerjakan shalat umat Muslim diwajibkan 
menghadap ke arah Ka'bah yang berada di Makkah. 
Jadi, arah shalat merupakan arah yang paling mulia 
dibandingkan dengan arah-arah yang lain. Di 
kota inilah terdapat arah kiblat umat Muslim yang 
mengerjakan shalat. Perintah shalat untuk menghadap 
ke Kabah diajarkan langsung oleh Allah Swt.: 


2-0 2 Gw 3ee - & 4 02 


£ 0 Pra 
Is Adph AG Very IE cg 5 


3. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Fi Rihab al-Bait... 
hlm. 162-163. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ba sd 5 pe Kas 9 js - L 


do sai 2 Ie 0 


Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering 
menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan 
engkau ke kiblat yang kamu senangi. Maka 
hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. 
Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah 
wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang- 
orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) 
tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah 
kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak 
lengah dari apa yang mereka kerjakan. (OS Al- 
Bagarah (2): 144) 


Turunnya perintah Allah untuk mengubah arah shalat 
bertepatan ketika umat Muslim sedang mengerjakan 
shalat dengan menghadap ke Masjidil Agsha. Sejak 
turun perintah Allah itulah maka kiblat shalat umat 
Muslim diubah menjadi Kabah yang berada di 
Makkah.“ 


4. Sayyid Outub, F2 Zhilal al-Gur'in (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 


1971), cet. Ke-7, jilid. 1, hlm. 172-173. 
D 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d. Sebagai Tempat Seribu Aturan. Semakin mulia suatu 


tempat, semakin ketat pula aturan yang diberlakukan. 
Ketika Anda berada di istana kepresidenan, berbeda 


ketika Anda berada di warung makan di pinggiran 
jalan. Demikian pula ketika Anda berada di Kota 
Suci Makkah, berbeda ketika Anda berada di tempat- 


tempat yang lain. 


Karena itulah ada beberapa aturan dan larangan yang 


diberlakukan di Tanah Haram Makkah ini. 


Memburu binatang di Tanah Haram, baik dalam 
keadaan ihram maupun tidak. 

Barang-barang yang ditemukan di Tanah Haram 
tidak boleh diambil untuk pribadi, tetapi diambil 
untuk diumumkan kepada pemiliknya atau 
dibiarkan saja. 

Pohon-pohon yang tumbuh sendiri (tanpa campur 
tangan manusia) di Tanah Haram tidak boleh 
dicabut atau ditebang, baik oleh orang-orang yang 
ihram maupun tidak, kecuali pepohonan yang 
sengaja ditanam. 

Tidak boleh mengadakan peperangan karena 
Makkah menjamin keamanan bagi para penduduk 
yang tinggal di dalamnya. 

Orang kafir tidak boleh memasuki Tanah Haram 
Makkah untuk tujuan dan keperluan apa pun. 
Hal itu menjadi beban amanat bagi penguasa 
untuk melarang mereka yang kafir. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


e Tidak boleh memindah atau membawa bebatuan 
atau tanah dari dalam Tanah Haram ke luar 
wilayahnya.” 


Demikianlah beberapa aturan yang wajib diikuti 
dan tidak boleh dilanggar. Sebab, secara esensial semua 
aturan di atas bertujuan untuk menjaga kemuliaan dan 
kehormatan Tanah Haram Makkah. 


3. Masjidil Haram 


Masjidil Haram adalah tempat yang sangat mulia 
karena di dalamnya terdapat Ka'bah, Magam Ibrahim, 
dan Sumur Zamzam. 


a. Kabah 


Ka'bah secara fisik adalah bangunan persegi empat 
yang dijadikan kiblat shalat umat Muslim sedunia. Di 
seputar Ka bah terdapat beberapa benda dan tempat yang 
perlu diketahui karena menyimpan berbagai misteri dan 
keutamaan ilahiah. 
$ Rukun 

Rukun berarti sudut atau tiang. Jadi, K2 bah memiliki 

empat rukun. 

4) Rukun al-Aswad, yaitu sudut Ka bah yang terdapat 
batu Hajar Aswad. 

6) Rukun Syami, yaitu sudut Ka bah yang menghadap 
ke arah Syam atau Suriah. 

c) Rukun Iragi, yaitu sudut Ka bah yang menghadap 
ke arah Irak. 


5. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Ff Rihab al-Bait... 


hlm. 172—201. 
D 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d) Rukun Yamani, yaitu sudut Ka'bah yang 
menghadap ke arah Yaman. 


(AA n 


The Ka'bah without its Ghilaaf 


A view, during changing of Ghilaaf 


Sumber: www. ponpes-mardhotillah. blogspot.com 


$$ Hajar Aswad 


Sumber: www. situslakalaka. blogspot.com 


Hajar Aswad berarti batu hitam. Ia terletak di sudut 
Kabah. Batu itu dibingkai dengan perak putih. 


Warnanya hitam agak kemerah-merahan. Hajar 


Aswad ini sangat mulia dan dimuliakan, karena itulah 


jamaah haji yang berthawaf disunnahkan mengusap, 


mencium, dan menyalami batu tersebut. 


Beberapa keistimewaan Hajar Aswad, antara lain, 


Disunnahkan menciumnya ketika berthawaf, 


Ditempatkan di sudut Kabah sebagai bangunan 


paling mulia di dunia: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


D 


» Hajar Aswad menjadi titik mulai sekaligus titik 
akhir ibadah thawaf, 

» Manusia yang mengangkat tangannya sebagai 
tanda bersamalan dengan Hajar Aswad, berarti 
ia telah bersalaman dengan Allah Swt.: 

e Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Saw. 
bersabda, “Hajar Aswad adalah tangan kanan 
Allah di bumi.” 

» Dapat mendatangkan syafaat kelak di akhirat. 

Kendati demikian, ketika berthawaf dilarang 

memaksakan diri berdesakan dengan jamaah lain 

sekadar untuk dapat mencium Hajar Aswad. 

Mengangkat tangan dari kejauhan lalu menciumnya 

adalah cukup sebagai ganti menyentuh langsung 

padanya. Hukum mencium Hajar Aswad adalah 

sunnah, karena itulah jangan mengerjakan perbuatan 

terlarang hanya untuk melakukan amalan sunnah. 
$$ Multazam 

Multazam adalah sebuah tempat yang berada di antara 

tempat Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Salah satu arti 

dari kata multazam adalah tempat memeluk. Disebut 
demikian karena Rasulullah Saw. meletakkan pipi, 
dada, dan kedua telapak tangannya di dinding Ka'bah, 

di multazam ini. Tindakan Rasulullah Saw. dicontoh 

oleh para sahabat. 

Multazam adalah tempat berdoa yang sangat 

mustajab. Di sanalah orang-orang berdoa kepada 

Allah Swt. dengan khusyuk, seakan-akan doa mereka 

didengar langsung oleh-Nya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


& Huyir Ismail 


Sumber: www.insanitravel.com 


Hijir Ismail adalah bagian dari Kabah. Lokasinya 
terletak di sebelah utara Kabah. Ada tembok lebar 
yang melingkari Hijir Ismail ini. Mengerjakan shalat, 
doa, zikir, dan sebagainya sangat mustajab di tempat 
ini. 
& Al-Hatim 

Kata al-Hatim berarti tembok, yakni berupa tembok 
tebal setengah lingkaran dari Rukun Yamani sampai 
Rukun Iragi. Al-Hatim melingkari bangunan Hijjir 
Ismail. Tembok tebal ini terletak di sebelah utara 
Kabah. Posisi al-Hatim dari Ka bah berjarak 2 meter, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan tingginya dari tanah 1 meter. Keberadaan al- 
Hatim membatasi para jamaah haji yang berthawaf 
supaya tidak masuk ke batas dalam Ka'bah, sebab 
berthawaf di sana tidak diperbolehkan. 

$$ Syazarwan 
Syazarwan adalah bagian dari konstruksi bangunan 
Ka'bah, yang terletak di dasar dinding Ka'bah itu 
sendiri. Syazarwan berbentuk miring dan melingkari 
sisi timur, selatan, dan barat Kabah, sedangkan di sisi 
utara tidak terdapat syazarwan. Di zaman sekarang 
syazarwan terbuat dari batu marmer yang tingginya 
11 cm dari lantai dasar dan lebarnya 40 cm. 

$$ Kiswah 
Kiswah berarti tutup atau tirai. Kiswah adalah kain 
penutup bangunan Ka'bah. Kebiasaan menyelimuti 
Ka'bah sudah ada sejak Rasulullah Saw. masih hidup, 
dan dilanjutkan oleh Khalafaur Rasyidin. Jadi, 
memberikan kain tutup pada Ka'bah adalah syariat. 
Kiswah Ka'bah terbuat dari sutra asli dan bertuliskan 
kaligrafi Arab berwarna keemasan. Kaligrafi yang 
tertulis adalah kalimat: 


AL 202 33 &H 


Hanan IS Jen atl Iepag 2 VII 
Sa dl 2 Na dl 


Pan dad 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


b. Magam Ibrahim 


Magam Ibrahim berarti tempat berdiri Nabi Ibrahim 
a.s. Tempat ini digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai 
batu pijakan ketika meninggikan bangunan Kabah. 
Posisi Magam Ibrahim berada di depan pintu Ka'bah. 
Pada magam ini masih terlihat sisa-sisa sejarah sebagai 
saksi nyata bahwa Nabi Ibrahim a.s. adalah orang yang 
membangun Kabah. Sebab, di sana terdapat bekas kaki 
beliau. 

Bagi umat Muslim yang selesai mengelilingi Ka'bah 
(thawaf), disunnahkan untuk mengerjakan shalat sunnah 
di belakang Magam Ibrahim ini. Shalat sunnah semacam 
itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan 
ditiru oleh para sahabat. 


c. Sumur Zamzam 


Sumber: www.auliamuttagin.wordpress.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


